







Nuantrend 
eekend 



war 



\Wk FORKASMA 

Vi^L^r Forum Kajian llmu Syar'i Mahasiswa 




PondoK Qna, Depol 





kNuantrend 
V ^Weekend 




I. Pendahuluan 

Dari segala macam ilmu yang dipelajari oleh manusia di muka bumi, ilmu syariah 
menempati posisi teratas. Karena ilmu syariah adalah ilmu yang mengenal Allah, Rasul-Nya, 
dan hukum-hukum yang ditujukan dengannya untuk menuai maslahat pada hamba dan 
mengenyahkan atau meminimalisir madharat padanya. Mempelajari ilmu syariah adalah 
sebuah amalan mulia. la akan memuliakan pembelajarnya. Di antara kemuliaan pembelajar 
ilmu syariah adalah: [1] Derajat terangkat di sisi Allah Ta'ala. Firman-Nya: 

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." [Q.S. Al-Mujadilah: 11] 

[2] Memaksimalkan penghambaan dan rasa takut pada Allah Ta'ala. Firman-Nya: 

Lajl maj Alii (ja oJuC. s-Lolxjl 

"Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama (orang-orang 

berilmu)." [Q.S. Faathir: 28] 

[3] Allah menghendaki padanya kebaikan. Sabda Rasul-Nya: 



"Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan pemahaman 
agama kepadanya." [H.R. Bukhari dan Muslim] 

Ilmu syariah adalah bekal menuju kebahagiaan negeri baka, setelah sebelumnya di 
negeri fana pembelajarnya berbahagia. Muslim yang ikhlas berbekal dan teguh dalam 
beragama dengan prinsip dan keilmuan tinggi adalah orang yang paling berbahagia di dunia 
dan di akhirat. Tiada golongan lain dari manusia yang lebih berbahagia darinya. Semua dari 
para Nabi, Rasul, dan para wali Allah, adalah orang-orang yang berilmu. Cobaan dan ujian 
mereka begitu besar, namun ketegaran mereka lebih besar, sehingga mewariskan ketentraman 
meski besarnya tantangan, kebahagiaan meski besarnya ujian dan ketakwaan yang Allah 
ridhai meski orang-orang kafir dan munafik membenci. 



IfVORKASMA 

\4^L~S Forum Kajian Ilmu Syar'i Mahasiswa 



9eo 



****** 



scM 



ft 



1 



** 





-Nuantrend 

» kub^^|1g*tf-Q|IS^|pendalaman ilmu syariah adalah bahasa Arab. Dengan memulai 
mempelajarinya, bagai seorang muslim sedang memulai jalan menuju kemuliaan. Bahasa 



Arab adalah bahasa Al-Qur'an, semulia-mulia kitab. Bahasa Arab pula yang dilisankan oleh 
Sang Rasul, semulia-mulia manusia. Para sahabat dan ulama pun berbahasa Arab. 

Pula, ilmu- ilmu alat setelahnya adalah kunci menuju kemuliaan. Di antaranya, adalah 
ilmu Ushul Fiqh. Dengannya, gerbang akan terbuka menuju ilmu-ilmu maqaashid (ilmu-ilmu 
inti yang tertuju), seperti Ilmu Aqidah, Ilmu Fiqh, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadits. Maka, 
sungguh berbahagialah seorang muslim jika berhasil menguasai ilmu syariah. Kenikmatan 
terbesar telah Allah sematkan pada hayatnya. 

Atas dasar kemuliaan itulah, kami Forkasma (Forum Kajian Ilmu Syariah Mahasiswa) 
bermaksud mengadakan dirasah (kajian) rutin tiap akhir pekan untuk mengkaji kitab-kitab 
warisan ulama. Kajian rutin ini diharapkan dapat menjadi sedikit bekal tambahan, pegangan 
kebaikan dan pemantik bagi para kawula muda (terutama para mahasiswa) untuk selalu 
mempelajari ilmu-ilmu yang berguna demi kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Tentunya 
ilmu-ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntunan Al-Qur-an dan As-Sunnah. 



II. Nama Kegiatan 




III. Tema Kegiatan 

Seorang Muslim adalah Pembelajar Seumur Hidup 

IV. Tagline 

Warnai Akhir Pekanmu dengan Emu! 

V. Tujuan Kegiatan 

1. Menyebarkan Pemahaman Islam yang benar (shahih) dengan berpijak pada Al- 
Qur'an dan As-sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. 

2. Membentuk pribadi mahasiswa/i yang memiliki sikap ilmiah dalam beragama Islam. 

3. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa/i tentang indahnya syariat Islam yang 
benar. 



||[ii% FORKASMA 

Vi^L_S Forum Kajian Ilmu Syar'i Mahasiswa 



9eo 



v*^ e 



l>cO* 



sc*> 



ft 



tf 



iNuantrend 
\ Weekend 





VI. Bentuk Kegiatan 

Merupakan kegiatan berbentuk kajian yang akan diadakan setiap Sabtu dan Ahad 
selama 7 bulan terhitung sejak Oktober 2013. kajian ini terdiri dari dua sesi yang akan 
diisi oleh pengisi materi yang kompeten: 



Hari 


Waktu 


Acara 


Durasi 


Pengisi 


Sabtu 


06.30 - 07.00 


Persiapan Kajian Sesi I 






07.00-08.30 


Sesi I: Kajian USHUL FIQH 
(Kitab: Al-Ushul min Ilm Al-Ushul) 


90 menit 


Hasan Al-Jaizy 


08.30-08.45 


Persiapan Kajian Sesi II 


15 menit 


- 


08.45-10.15 


Sesi II: Kajian HADITS AHKAM 
(Kitab: Bulughul Maram) 


90 menit 


Agus Purwanto 


10.15-10.30 


Persiapan Kajian Sesi III 


15 menit 


- 


10.30-11.15 


Kajian BAHASA ARAB 
(Ilmu Sharaf) 


45 menit 


Hasan Al-Jaizy 


Ahad 


06.30 - 07.00 


Persiapan Kajian Sesi I 


15 menit 


- 


07.00-08.30 


Kajian FIQH SYAFTI 

(Kitab: At-Tadzhiib fi Adillah Matn 

Al-Ghayah wa At-Taqriib) 


90 menit 


Hasan Al-Jaizy 


08.30-08.45 


Persiapan Kajian Sesi II 


15 menit 


- 


08.45-10.15 


Kajian BAHASA ARAB 
(Kitab: Duruus Al-Lughah) 


90 menit 


Abu Abdil Hakim 
Al-Ghazaly 


10.15-10.30 


Persiapan Kajian Sesi III 


15 menit 


- 


10.30-11.15 


Kajian BAHASA ARAB 
(Ilmu Sharaf) 


45 menit 


Hasan Al-Jaizy 


VII. 1 


"arget Peserta 









Mahasiswa/i Universitas se-Jabodetabek, umum. Berdasarkan kuota yang ada 
pada tempat penyelenggaraan acara, target adalah 80 peserta pada tiap sesi. 
VIII. Tempat dan Waktu 

Tempat : Musholla Al-Muawwanah Pondok Cina Depok 

Waktu : Setiap Sabtu dan Ahad (07.00- 11.15)* 

*dilakukan selama waktu efektif perkuliahan 

FORKASMA « ^ 






\J^L.S Forum Kajian Ilmu Syar'i Mahasiswa 



1 



SftNuar 



Nuantrend 
eekend 




X. Estimasi Dana (terlampir I) 
XI. Timeline (terlampir II) 
XH.Susunan Kepanitian (terlampir Ilmu) 
XIV. Penutup 

Demikian Proposal Nyantrend Weekend ini kami susun, dengan harapan melalui 
proposal ini pihak donatur dapat berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Semoga 
acara ini dapat berjalan dengan optimal dan dapat mendatangkan manfaat yang besar. 
Kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kami selaku panitia mengucapkan 
terimakasih. Jazakumullahu Khairan. 



IX. Lembar Pengesahan 



Ketua Pelaksana 
Nyantrend Weekend 



Regi Kusuma Atmadja 



||[ii% FORKASMA 

\4^^y Forum Kajian Ilmu Syar'i Mahasiswa 



9eo 



v*tf^ 



yp* 



sc*> 



»\\ 




iNuantrend 
\ Weekend 



Lampiran I (Estimasi Dana) 
RINGKASAN 





Bulan 


Oktober 


November 


Desember 


Total 


Beban 


16.210.500 


1.048.000 


1.048.000 


18.306.500 



RINCIAN 
Bulan Oktober 





Pembicara I (Hasan Al-Jaizy) 


1 


400.000 


400.000 


Pembicara II (Agus Purwanto) 


1 


300.000 


300.000 


Pembicara III (Abu Abdil Hakim Al- 
Ghazaly) 


1 


300.000 


300.000 


Buku Ushul Fiqih Arabic 


50 


30.000 


1.500.000 


Buku Ushul Fiqih Indonesia 


50 


15.000 


750.000 


Buku Bulughul Maram 


80 


35.000 


2.800.000 


Buku Matan Ghayah At-Taqriib 


80 


50.000 


4.000.000 


Buku Duruus Al-Lughoh 


80 


20.000 


1.600.000 


Proyektor 


1 


3.500.000 


3.500.000 


Layar Proyektor 


1 


700.000 


700.000 


Air Mineral Pembicara 


16 


3.000 


48.000 


Poster 


250 


1.250 


312.500 


Total Beban | 16.210.500 | 



Bulan November 

Beban 

Pembicara I (Hasan Al-Jaizy) 



Pembicara II (Agus Purwanto) 



Pembicara III (Abu Abdil Hakim Al- 
Ghazaly) 



Air Mineral Pembicara 



larga 



16 



400.000 



300.000 



300.000 



3.000 



Total 



400.000 



300.000 



300.000 



48.000 



Bulan Desember 



Pembicara I (Hasan Al-Jaizy) 



Pembicara II (Agus Purwanto) 



Pembicara III (Abu Abdil Hakim Al- 
Ghazaly) 



Air Mineral Pembicara 



111114 FORKASMA 

\j^L.S Forum Kajian llmu Syar'i Mahasiswa 



16 



400.000 



300.000 



300.000 



3.000 



400.000 



300.000 



300.000 



48.000 



9eO 



wtfQ e 



y 



oof 



SCM 



ft 



1 



SftNuar 



Nuantrend 
eekend 





Lampiran II (TIMELINE) 





IV 


ei 


Jun 


Jul 


Agt 


Sep 


Okt 


Nov 


Des 


Rapat Pertama 




























































Pembuatan Proposal 






























































Fiksasi tempat 






























































Pencarian Dana 






























































Publikasi - Offline & 
Online 






























































Membeli Buku 






























































Membeli Perlengkapan 






























































Registrasi 




































1 


























Registrasi Ulang 




































■ 






















Hari-H 































































tf 



iNuantrend 
\ Weekend 




Lampiran III (Susunan Kepanitian Nyantrend Weekend) 



Pembina 
Ketua Pelaksana 
Bendahara 
Sekretaris 



Hasan Mukmin Al-Jaizy 



Regi Kusuma Atmadja 



Nana Aprilia Akhsani 



: Shanti Jaelani 




Divisi Kajian 



Divisi Perlengkapan 



Zaid Abdul Aziz 



Divisi Humas & Publikasi : Surya 



: Abu Yusuf 



1111* 



FORKASMA 

\J^L.S Forum Kajian llmu Syar'i Mahasiswa 



9eo 



wXCQ e 



Lp^ 



s cM 



>\\ 



